Asuransi Kesehatan 


Pengertian Asuransi Kesehatan 

Pasal 246 Kitab Undang-undang Hukun Dagang [KUHD] Republik Indonesia 
menyatakan bahwa asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, di mana 
seorang penanggung (perusahaan asuransi] mengikatkan diri pada tertanggung 
[nasabah] dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya 
karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang 
mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa tak tertentu. 

Dari pengertian tersebut, secara garis besar, dapat dikatakan bahwa asuransi kesehatan 
adalah salah satu bentuk asuransi yang khusus menjamin biaya kesehatan dan 
ditujukkan untuk mengantisipasi biaya pengobatan serta perawatan kesehatan di masa 
yang akan datang. Tujuannya adalah sebagai penjamin kesehatan nasabah asuransi 
sekaligus meminimalisir pengeluaran akibat kejadian tak terduga yang mengancam 
kesehatan. 

Jenis-jenis Asuransi Kesehatan 

Jenis asuransi kesehatan dapat dibagi berdasarkan jumlah pesertanya, yang bisa 
dijabarkan sebagai berikut: 

Asuransi Kesehatan Individu 

Sesuai namanya, asuransi jenis ini menangani masalah jaminan kesehatan secara 
individu atau perorangan. Setiap orang bisa langsung mendaftarkan diri untuk 
mendapatkan asuransi kesehatan individu dengan cara menghubungi agen atau 
perusahaan asuransi. 

Asuransi Kesehatan Keluarga 

Asuransi kesehatan keluarga mencakup seluruh anggota keluarga yang didaftarkan. 
Biasanya, setiap agen atau perusahaan asuransi tidak akan mengizinkan apabila ada 
satu anggota keluarga yang tidak didaftarkan asuransi. Salah satu kelebihan asuransi 
jenis ini adalah biayanya preminya yang relatif lebih murah apabila dibandingkan 
asuransi anggota keluarga satu per satu. 

Asuransi Kesehatan Kelompok 

Asuransi kesehatan kelompok biasanya digunakan oleh perusahaan atau organisasi 
tertentu karena, sesuai namanya, ia mampu melayani jaminan kesehatan secara 
kelompok. Terlebih, kini sudah ada peraturan yang mengharuskan perusahaan untuk 
menanggung karyawannya dengan asuransi. Asuransi kesehatan kelompok pun cukup 
banyak diminati. 

Manfaat Asuransi Kesehatan 

Manfaat yang ditawarkan asuransi kesehatan dianggap lebih menguntungkan daripada 
harus membayar rumah sakit secara langsung. Sayangnya, masih cukup banyak orang 
yang menganggap bahwa asuransi kesehatan kurang begitu penting. 


Tidak ada yang dapat memprediksi kesehatan 

Tidak ada orang yang tahu kapan mereka akan sakit. Meski pagi hari merasa sehat, bisa 
saja tiba-tiba sakit saat malam hari atau mendadak mengalami kecelakaan. Pengobatan 
pun diperlukan untuk menyembuhkan penyakit tersebut. Karena sifatnya yang tak 
terduga, orang-orang pun tidak menyiapkan uang yang cukup. Itulah mengapa 
penjaminan kesehatan perlu dilakukan untuk mempersiapkan kejadian-kejadian tak 
terduga tersebut. 

Mempertahankan tabungan 

Seseorang telah menabung berbulan-bulan untuk bisa liburan ke luar negeri. Suatu hari, 
salah satu anggota keluarga mengalami sakit keras dan harus mendapatkan perawatan 
sehingga butuh biaya besar. Mau tak mau, tabungan untuk liburan pun harus terkuras 
dan habis begitu saja tanpa hasil. Namun, hal tersebut tak perlu terjadi apabila ada 
asuransi kesehatan. 

Mempersiapkan perubahan pola penyakit 

Seiring berkembangnya zaman, penyakit seolah ikut berevolusi menjadi lebih 
berbahaya. Dulu, penyakit-penyakit seperti kanker, sakit jantung, atau gagal ginjal 
jarang terdengar. Penyakit-penyakit keras seperti itu butuh biaya yang tidak sedikir. 
Persiapan dalam menghadapi pola penyakit yang saat ini berkembang dapat dilakukan 
dengan mendaftarkan diri dan keluarga ke asuransi kesehatan. 

Kesehatan memiliki harga mahal 

Sakit membutuhkan biaya pengobatan dan perawatan yang tidak sedikit. Saat seseorang 
mengalami gagal ginjal, misalnya, ia harus menjalani cuci darah setiap bulan. Daripada 
harus membayar sejumlah besar uang, premi asuransi bisa jauh lebih murah daripada 
biaya perawatan tersebut. 

Tips Memilih Asuransi Kesehatan 

Banyaknya opsi asuransi kesehatan dapat membuat orang bingung untuk memilih. 
Dengan biaya pengobatan yang semakin hari semakin meningkat, apalagi penyakit bisa 
datang kapan saja, tentu asuransi kesehatan dapat menjadi solusi. Bagaimana tips 
memilih asuransi kesehatan yang tepat? 

Pahami detail produk asuransi kesehatan 

Meskipun tidak harus mengetahui apa saja produk asuransi kesehatan, sebaiknya 
pahami detail produk asuransi yang membuat Anda tertarik. Misalnya, sebuah asuransi 
menanggung biaya berobat di rumah sakit sebesar Rp 1.000.000. Cari tahu apakah 
jumlah tersebut berbentuk cash, dibayarkan belakangan, atau di depan. Beberapa 
perusahaan asuransi juga bekerja sama dengan rumah sakit tertentu, jadi pastikan 
rumah sakit yang dirujuk bekerja sama dengan asuransi pilihan 

Biaya premi 

Umumnya, orang akan tergoda apabila mendapat tawaran asuransi kesehatan dengan 
biaya premi rendah. Namun, terkadang perusahaan asuransi dengan biaya premi rendah 


tidak memiliki keuntungan bagus. Selain itu, sesuaikan pula biaya premi dengan 
pengeluaran bulanan. 

Lihat kredibilitas perusahaan asuransi 

Ada banyak perusahaan asuransi di Indonesia, mulai dari lokal hingga luar negeri. 
Jangan tertipu ketika ada perusahaan asuransi yang menawarkan biaya premi murah. 
Lihat dulu kredibilitas perusahaan dengan melakukan research di internat atau bertanya 
pada kenalan yang sudah berpengalaman dalam bidang asuransi. 

Baca polis asuransi dengan teliti 

Semua peraturan dan manfaat asuransi telah tercantum dalam polis asuransi. 
Karenanya, bacalah polis asuransi dengan teliti. Jangan sampai melayangkan protes 
karena klaim asuransi tidak keluar dalam waktu cepat dan ternyata prosedur pada polis 
asuransi mengatakan demikian. 


